
INSTITUT AGAMA ISLAM (lAI) AL-QOLAM 
LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, DAN 
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 


lAI AL-QOLAM 
MALANG 


Jl. Raya Putat Lor Gondanglegi Malang Jawa Timur 65174 Telepon/Faximile (0341-879024) 
Web : www.alqolam.ac.id Email: info@alqolam.ac.id 


Tujuan : 


SOP Bantuan Penelitian dan Pengabdian Dosen 


a. untuk menunjang peningkatan kapasitas dan kuantitas jumlah penelitian dan pengabdian dosen 
diiringi dengan pengembangan kualitas riset yang relevan di bidangnya. 


Luaran Penelitian dan Pengabdian 

Luaran wajib dari Penelitian dan Pengabdian Dosen ini adalah 

a. publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional terakreditasi. 

Luaran tambahan yang diharapkan dari Penelitian dan Pengabdian ini adalah: 

a. prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional, dan 
pengayaan bahan ajar. 


Pemantauan/monitoring dan Evaluasi 

1. LP3IVI mengundang Peneliti untuk pelaksanaan Seminar Proposal 

2. LP3IVI mengundang Reviewer untuk mereview proposal 

3. Peneliti merevisi proposal sesuai arahan perbaikan dari Reviewer 

4. Peneliti melaksanakan penelitian atau pengabdian 

5. LP3M mengundang Reviewer untuk menguji kelayakan hasil Penelitian dan Pengabdian melalui 
seminar hasil 

6. Tim Reviewer melakukan evaluasi kelayakan terhadap hasil penelitian atau Pengabdian 

7. Tim reviewer menyampaikan hasil seminar kepada Ketua LP3IVI 

Pengelolaan Hasil Penelitian dan Pengabdian 

1. Ketua Peneliti menyampaikan Laporan Hasil Penelitian atau Pengabdian, Laporan keuangan dan 
artikel jurnal kepada LP3IVI 

2. Peneliti menerima dana Bantuan dari LP3M 

3. Peneliti mengirimkan artikel kepada Pengelola Jurnal 




Ketentuan: 


1. Dosen lAI AL-Qolam 

Dosen ber NIDN sebagai Penulis 1, Dosen yang tidak punya NIDN sebagai Penulis 2 

2. Memiliki bidang keilmuan yang sesuai dengan pelaksanaan Penelitian atau Pengabdian 

3. Taat pada ketentuan LP3M 

4. Tidak sedang menjalani sanksi asministrasi LP3M 


Standard Pengabdian 

1. Pengabdian penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian 
sivitas akademika yang relevan; 

2. Pengabdian pemanfaatan teknologi tepat guna; 

3. Pengabdian pengembangan atau pengelolaan potensi alam masyarakat 

4. Pengabdian pengembangan program komunitas masyarakat 

5. Pengabdian pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 


Standard Penelitian 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi 

2. penemuan untuk menjelaskan dan mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau 
postulat baru 

3. kajian khusus untuk kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, 
kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 


Mekanisme Pengajuan 

1. Mengumpulkan Proposal di google classroom Zemi kode: mfcjru, selambat-lambatnya 
tanggal 31 Oktober 2020 

2. Mengikuti loka karya/ seminar proposal Zemi yang akan di laksanakan di awal 
November. 



Flowchart Bantuan Penelitian dan Pengabdian Dosen 

Pelaksana Kegiatan 


Dokumen 






















Dosen 


Berkoordinasi dengan team 
melibatkan mahasiswa kemudian 

melaksanakan Penelitian atau 
Pengabdian 


Hasil Penelitian atau 
Pengabdian 



▼ 


Dosen 


Setelah Penelitian atau Pengabdian 
selesai, menyerahkan 3 bentuk 
berkas kepada LP3M; 1. Laporan 
Akademik, 2. Laporan Keuangan, 3. 
Artikel 


1. Laporan Akademik, 2. 
Laporan Keuangan, 3. 
Artikel 


4 



Dosen 


Setelah berkas lengkap diserahkan 
kepada LP3M, LP3M akan 
memberikan surat keterangan 
penerima bantuan dan kemudian 
dana bisa dicairkan melalui Wakil 
Rektor 2 sebesar Rp. 1.500.000 


surat keterangan 
penerima bantuan 


FORMAT PROPOSAL PENELITIAN 


Cover 

Abstrak 

Memuat uraian permasalahan utama, gambaran tujuan penelitian, metode pelaksanaan dan hasil yang 
diharapkan 

Pendahuluan 

Memuat: 

1. Uraian permasalahan/ kegelisahan/ phenomena temuan yang menjadi dasar alasan pelaksanaan 
penelitian. 

2. Tujuan penelitian 

3. Hasil atau manfaat penelitian yang diharapkan 

Teori 

Memuat Kajian kajian yang digunakan untuk menganalisis temuan 













Kejelasan sudut pandang/ Perspective dalam mengelaborasi temuan lapangan 


Metode 

Tahapan-tahapan Penelitian 

Instrumen 

Cara Analisa data 


FORMAT PROPOSAL PENGABDIAN 

Cover 

Abstrak 

Memuat gambaran sasaran dampingan, rencana program yang di usulkan, tujuan program dan hasil 
manfaat yang diharapkan 

Pendahuluan 

Memuat: 

Issue issue temuan lapangan yang akan menjadi focus target pengabdian 
Potensi yang akan dikembangkan/ permasalahan yang akan di selesaikan 
Lebih baik jika di sajikan pula bagan pohon masalah dan pohon harapan 

Metode 

Tahapan-tahapan pengabdian 
Program apa yang akan dilaksanakan 
Tujuan program 
Target capaian 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Sasaran (Siapa saja yang terlibat) 


Output Bantuan Penelitian Dosen lAI AI-Qolam 

Berikut Contoh Penyusunan laporan Penelitian. Peneliti boleh mengimprovisasi atau menggunakan 
model lain menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 

1. Laporan Akademik 

• Cover 

• Lembar Persetujuan Proposal (ditanda tangani oleh reviewer dan Ketua LP3M) 

• Lembar Persetujuan Hasil Penelitian (ditanda tangani oleh Reviewer dan Ketua LP3M) 



• Kata Pengantar 

• Daftar Isi 

• Abstrak 

• Bab 1 

• Bab 2 

• Bab 3 

• Bab 4 

• Bab 5 

• Daftar Pustaka 

• Lampiran: Dokumentasi Kegiatan, Data Hasil Lapangan 

2. Laporan keuangan 

• Cover 

• Uraian Kegiatan dan Belanja Pengeluaran 

• Lampiran: Dokumentasi dan bukti/ kwitansi Pembayaran 

3. Artikel Jurnal 

• Abstrak 

• Pendahuluan 

• Metode 

• Hasil 

• Pembahasan 

• Kesimpulan 

• Daftar Pustaka 

• Lampiran: Foto-foto 


Output Bantuan Pengabdian Dosen lAI AI-Qolam 

Berikut Contoh Penyusunan laporan Pengabdian. Penulis boleh mengimprovisasi atau menggunakan 
model lain menyesuaikan dengan kebutuhan Pengabdian. 

1. Laporan Akademik 

• Cover 

• Lembar Persetujuan Proposal (ditanda tangani oleh reviewer dan Ketua LP3M) 

• Lembar Persetujuan Hasil Pengabdian (ditanda tangani oleh Reviewer dan Ketua LP3M) 

• Kata Pengantar 

• Daftar Isi 

• Abstrak 

• Bab 1: Pendahuluan 

• Bab 2: Metode 

• Bab 3: Tahap pelaksanaan 

• Bab 4: Hasil dan Pembahasan 

• Bab 5: Evaluasi, saran dan Kesimpulan 


Abstrak 





Memuat gambaran sasaran dampingan, rencana program yang di usulkan, tujuan 
program dan hasil manfaat yang diharapkan 

Pendahuluan 

Memuat: 

Issue issue temuan lapangan yang akan menjadi focus target pengabdian 
Potensi yang akan dikembangkan/ permasalahan yang akan di selesaikan 
Lebih baik jika di sajikan pula bagan pohon masalah dan pohon harapan 

Metode 

Tahapan-tahapan pengabdian 
Program apa yang akan dilaksanakan? 

Tujuan program 
Target capaian 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Sasaran (Siapa saja yang terlibat) 

Hasil dan Pembahasan 
Bagaimana keberhasilan kegiatan? 

Apa saja manfaat yang dirasakan masyarakat dari kegiatan ini? 

Evaluasi 

Apa saja kekurangan? dari program ini 
Saran 

Dari kekurangan? yang ditemukan. Apa yang seharusnya dilakukan untuk keberhasilan 
program 

Kesimpulan 

Uraian singkat latarbelakang, pelaksanaan program kegiatan dan hasil manfaat yang 
diperoleh masyarakat 

Daftar Pustaka 

Lampiran: Dokumentasi Kegiatan, Data Hasil Lapangan 

?. Laporan keuangan 

• Cover 

• Uraian Kegiatan dan Belanja Pengeluaran 

• Lampiran: Dokumentasi dan bukti/ kwitansi Pembayaran 


3. Artikel Jurnal 

• Pendahuluan 

• Metode 



• Tahap Pelaksanaan 

• Hasil dan Pembahasan 

• Evaluasi 

• Saran 

• Kesimpulan 

• Daftar Pustaka 

• Lampiran: Dokumentasi Kegiatan 




